UNDANGAN PRANIKAH 


Demi membuahkan keturunan yang sehat, maka kepada, 


CALON PENGANTIN WANITA 


CALON PENGANTIN PRIA 


Diharap segera melangsungkan pemeriksaan kesehatan. 


Waktu: 3 bulan sebelum pernikahan 
Tempat: Fasilitas kesehatan terdekat (pemerintah atau swasta). 
GRATIS! 


Pemeriksaan kesehatan mencakup pemeriksaan HB darah, pengukuran lingkar 
lengan atas, berat badan dan tinggi badan. Jika ditemukan potensi anemia pada 
calon pengantin wanita perlu waktu 3 bulan untuk memperbaikinya. Hasil 
pemeriksaan nantinya akan di-input di aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan 
Hamil). Download segera aplikasi Elsimil lalu ikuti langkah dan petunjuknya. 


Untuk info lebih lanjut hubungi petugas/kader KB terdekat. 


Available on the iPhone 


TEN n 
> Google play App Store 28 elsimil 


M \ | 1 
N 


O GO skkBnofficial BERENCANA ITU KEREN 


Ve 


